
LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI 

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 


SKOR UJI KOMPETENSI PRAKTIK 


NO.PESERTA 

Unit Kompetensi: PRESENTATION (PP) 




KRITERIA UNJUK KERJA - PP002 

SKOR 

CATATAN DARI PENGUJI: 

untuk skor yang tidak mencapai skor maksimal (tertinggi). 

1.a.SLIDE TEKS STATIS 

total skor: 5 - bobot nilai: 20 

a.1 .Jumlah Slide (2 slide & teks) 2-1-0 



a.2. Isi Slide (hasil pemeriksaan) 2-1-0 



a.2.1. Judul Slide (tepat) 

O 

Y 

T 


a.2.2. Insert Gambar (tepat) 

Y 

T 


a.2.3. Isi Teks (proposional) 

Y 

T 


a.3.Total Kesalahan Ketik (1-3>,4) 1-0 



b.SLIDE TEKS DINAMIS 

total skor: 6 - bobot nilai: 18 

b.1.BENTUK INDENTASI 


b. 1.1. Ketepatan Bentuk ( 1 tingkat & bullets) 2-1 -0 



b.1.2. Total Kesalahan Ketik (1-3>,4) 1-0 



b.2.BENTUK TABEL 


b.2.1. Ketepatan Bentuk (3 kolom - 5 baris) 2-1-0 



b.2.2. Total Kesalahan Ketik (1-3>,4) 1-0 



2.a.SLIDE GRAFIS STATIS 

total skor: 4 - bobot nilai: 12 

a.1 .Ketepatan Bentuk (Grafik / Bagan) (tepat) 2-1-0 



a.2.Data (Grafik / Bagan) (tepat) 1-0 



a.3.Ukuran/Dimensi (Grafik / Bagan) (proposional) 1-0 



b.SLIDE GRAFIS DINAMIS 

total skor: 8- bobot nilai: 24 

b.1 .Ketepatan Grafis Rancangan (tepat) 2-1-0 



b.2.Data dalam Grafis Rancangan (tepat) 2-1-0 



b.3.Ukuran Grafis Rancangan (proposional) 2-1-0 



b.4. Urutan Animasi Grafis Rancangan (tepat) 2-1-0 



3.EFEK& ANIMASI 

total skor: 15- bobot nilai: 15 

Penilaian pada masing-masing slide 

S.Teks D. 

S.Grafis D. 


a. OBJECT TRANSITION 




a.1. Type of Effect (tepat) 1-0 




a.2. Timing (tepat) 1-0 




a.3. Direction (tepat) 1-0 




a.4. Sound (tepat) 1-0 




a.5. Group Text (tepat) 1-0 




a.6. After Animation (tepat) 1-0 




b. SLIDE TRANSITION di Slide Teks Statis 



b.1. Type of Effect (tepat) 1-0 



b.2. Timing (tepat) 1-0 



b.3. Sound (tepat) 1-0 



FORMAT, FEATURE & PENCETAKAN KE .PDF 

total skor: 11 - bobot nilai: 11 

4.a.FORMAT 


a.1 .Page Set-Up (hasil pemeriksaan) 2-1-0 



a.l.l.Page Size (A4) 

0 

Y 

T 


a.1.2. Orientation (landscape) 

Y 

T 


a.1.3. Header/Footer (h:nomor ujian - f.teks) 

Y 

T 


a .2 .Text (hasil pemeriksaan) 2-1-0 



Pemeriksaan Format Text utk masing-masing slide 

S.T.Statis. 

S.T.Dinamis 


a.2.1.Font Type (Judul xx; teks xx) 

0 

Y 

T 

0 

Y 

T 


a.2.2. Font Size (Judul xx pt; teks xx pt) 

Y 

T 

Y 

T 


a.2.3. Font Style (bold, italic) 

Y 

T 

Y 

T 


a.2.4.FontColor (tepat) 

Y 

T 

Y 

T 


a.3.Background di Slide Teks Statis 1-0 



4.b.FEATURE 


b.l.lMAGE 


b.1.1 .WordArt (tepat) 1-0 



b.1.2.Media Clips (tepat) 1-0 



b.2.LINK 


b.2.1.Slide (tepat) 1-0 



b.2.2.File (tepat) 1-0 



5. PENCETAKAN KE .PDF (susunan handouts 2 slide) 2-1-0 



TOTAL PEROLEHAN SKOR 


NAMA - NO. CLCE TANDATANGAN 


T KESALAHAN NOL = KOHPE76N 
LSKTIK @ Bidang Pengujian dan Sertifikasi 










































































































LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI 

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 


UJI KOMPETENSI PRAKTIK 

KODE SOAL: PP002 

UNIT KOMPETENSI 

PRESENTATION (PP) 

WAKTU PENGERJAAN 

90 MENIT 


A. PETUNJUK UMUM 

1. PENTING UNTUK DIPERHATIKAN : 

Sebelum memulai mengerjakan Materi Uji Kompetensi Praktik ini, periksalah terlebih 
dahulu; 

a. APAKAH PIRANTI LUNAK (SOFTWARE) YANG TERDAPAT DI KOMPUTER 
ANDA TELAH SESUAI DENGAN JENIS SOFTWARE YANG ANDA PILIH SAAT 
PENDAFTARAN UJIAN ? 

b. APAKAH FOLDER DENGAN NO.UJIAN ANDA SUDAH DIBUAT (TERDAPAT) DI 
KOMPUTER YANG ANDA GUNAKAN? 

2. Bila Anda mengalami kesulitan dengan peralatan komputer yang Anda hadapi, segeralah 
lapor kepada Pengawas Ujian yang bertugas. 

3. LEMBAR MATERI UJI KOMPETENSI PRAKTIK ini dikembalikan kepada Pengawas 
Ujian setelah ujian selesai/berakhir. 

4. Penilaian tidak terhadap pengerjaan namun hasil pekerjaan yang dapat diselesaikan 
dengan tepat dan benar sesuai Petunjuk Mengerjakan Soal di bawah ini dan contoh hasil 
pengerjaan yang dilampirkan. 

5. Tidak ada tanya jawab antara Peserta Ujian dengan Pengawas Ujian tentang soal yang 
diujikan. Anda wajib dapat menginterprestasikan maksud soal secara tepat dan benar. 

6. Bekerjalah dengan tenang, penuh percaya diri, agar berhasil. 


B. PETUNJUK MENGERJAKAN SOAL 

1. Buatlah 6 (enam) buah slide sesuai lampiran soal dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. SLIDE TEKS STATIS (gambar no.1 & 2) dengan kasus sebagai berikut: 

• Slide pertama untuk menggambarkan presentasi yang akan dibuat adalah 
tentang Uji Kompetensi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi 
Kompetensi Teknologi Informasi dan Komunikasi (logo LSK-TIK tersedia). 

• Slide kedua menampilkan salah satu butir Dasar Hukum Uji Kompetensi yang 
dikutip dari kumpulan teks di bawah ini: 

UU No. 20/2003 - tentang: Sistem Pendidikan Nasional 
Pasal 61 - ayat 3: Sertifikat Kompetensi diberikan oleh penyelenggara 
pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga 
masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan 
pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh 
satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. 

PP No. 19/2005 - tentang: Standar Nasional Pendidikan 

hal: 1 


PETUNJUK PENGERJAAN SOAL- UKP PRESENTATION 















pasal 89 - ayat 1: Pencapaian kompetensi akhir peserta didik dinyatakan 
dalam dokumen ijazah dan/atau sertifikat kompetensi. 

PERMENDIKNAS No. 70/2008 - tentang: Uji Kompetensi Bagi Peserta Didik 
Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Nonformal atau Warga 
Masyarakat yang Belajar Mandiri. 

b. SLIDE TEKS DINAMIS (gambar no.3 & 4) yang terdiri dari Bentuk Indentasi dan 
Bentuk Tabel. 

c. SLIDE GRAFIS STATIS (gambar no.5) dengan gambar bagan yang tersedia di 
program (apabila tidak tersedia maka bagan dapat digambar sendiri atau 
melakukan modifikasi). 

• Gambarlah bagan ini terdiri dari 3 tingkat susunan bagan ke bawah yang 
menjelaskan bahwa bagan OACS terdiri dari CLCP,DG,WD, dan DB. Lalu 
bagan CLCP yang terdiri dari WP,SS, dan PP. 

• Berilah warna di masing-masing bagan sehingga dapat menggambarkan 
bagan OACS terdiri dari CLCP,DG,WD,DB, lalu bagan CLCP terdiri dari 
WP,SS,PP. 

d. SLIDE GRAFIS DINAMIS (gambar no.6) dengan bagan yang digambar/dirancang 
sendiri disertai teks yang terdapat di dalamnya sesuai yang telah ditentukan. 

• Aturlah urutan animasi (type of effect) bagan dan garis arah yang ditampilkan 
secara otomatis dimulai dari: 1) Peserta Didik/Masyarakat, 2) TUK, 3) LSK, 4) 
PENGUJI, 5) UK, 6) Binsuskel dan 7) Sertifikat Kompetensi. 

• Tampilan animasi (type of effect) bagan boleh bebas sedangkan tampilan 
animasi garis arah harus dimulai dari posisi bagan sebelumnya dan berakhir 
ke bagan berikutnya. 


2. Aturlah Efek dan Animasi Penampilan Slide dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Object Transition diberikan di Slide Teks Dinamis (gambar/slide no.3 & 4) dan Slide 
Grafis Dinamis (gambar/slide no.6) dengan parameter sebagai berikut: 


OBJECT 

TRANSITION 

SLIDE TEKS DINAMIS 
(slide no.3 & 4) 

SLIDE GRAFIS DINAMIS 
(slide no.6) 

Type of Effect 

Blinds 

Bagan bebas. 

Garis arah dimulai dari 
posisi bagan sebelumnya 
dan berakhir ke bagan 
berikutnya. 

Timing 

Medium 

Medium 

Direction 

Horizontal 

Bebas sesuai effect 

Sound 

Click 

No Sound 

Group Text 

Per-paragraf 

Per-bagan 

After Animation 

Ganti warna Biru Muda 

Tidak ada (Don’t Dim) 


b. Slide Transition hanya diberikan di Slide Teks Statis (gambar/slide no.1 & 2) 
dengan: 

• Type of Effect yaitu Blinds; 

• Timing diatur Medium; 

• Direction dipilih Horiziontal; 

• Sound jenis Click; 


PETUNJUK PENGERJAAN SOAL- UKP PRESENTATION 


hal: 2 













• Group Text diatur teks tampil per-paragraf; dan 

• setelah ditampilkan (After Animation) warna teks diganti Light Blue (biru 
muda). 

3. Aturlah Format dan Feature dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Page Set-Up untuk semua slide di atas dengan parameter 

• Page Size yang ditentukan A4; 

• Orientation Page dipilih Landscape; 

• Header mencantumkan NOMOR UJIAN, Footer mencantumkan selain Nomor 
Halaman juga teks UJI KOMPETENSI. 

b. Format Text diberikan di Slide Teks Statis (gambar/slide no.1 & 2) dan Slide Teks 
Dinamis (gambar/slide no.3 &4) dengan parameter sebagai berikut: 

• Font Type yang ditentukan Arial; 

• Font Size untuk Judul 28pt atau 44pt, teks 18pt, 20pt atau 32pt; 

• Font Style yang dipakai adalah Bold dan Italic; 

• Font Color yang dipilih Dark Blue (biru gelap); 

c. Background Slide dengan tema Concourse atau disesuaikan seperti lampiran soal 
bila di program tidak tersedia; 

d. Feature Image berupa WordArt diberikan di slide no.5 dan Insert Media Clips 
berupa sebuah file lagu (file tersedia) di slide no.4. 

e. Feature lainnya berupa Link ke slide dari slide no.1 (teks bebas) ke slide no.5 dan 
Link ke file dari slide n0.6 (teks LSK) ke file brosur-lsktik.jpg (file tersedia). 

4. Simpan pekerjaan di atas dengan nama file PP002 diikuti NOMOR UJIAN Anda. 

5. Lakukan pencetakan semua slide di atas ke dalam satu file .pdf (nama file sama dengan 
file aslinya) dengan format Handouts terdiri dari 2 slide per-halaman, berwarna dan 
ukuran A4. 


C. KETERANGAN: 

1. Soal terlampir (sebanyak enam lembar) wajib Anda kerjakan sama (sempurna) seperti 
bentuknya sesuai petunjuk di atas dengan tepat dan benar. 

2. Tidak mengerjakan salah satu bentuk slide ((Slide Teks Statis, Slide Teks Dinamis, 
Slide Grafis Statis, dan Slide Grafis Dinamis) seperti petunjuk di atas maka 
penilaian dinyatakan NOL dan dinyatakan seluruh pekerjaan BELUM KOMPETEN 
(BK). 

3. Perhatikan NOMOR UJIAN Anda masing-masing ditulis di Header sesuai posisi dan teks 
yang terdapat di contoh soal. Selain itu NOMOR UJIAN Anda juga ditulis sebagai nama- 
file dokumen yang disimpan. 


K6SALAHAN NOL = ICOHP6T6N 

Bidang Pengujian & Sertifikasi 

www.lsktik.com info@lsktik.com 


PETUNJUK PENGERJAAN SOAL- UKP PRESENTATION 


hal: 3 















PENGERTIAN 


■s Uji Kompetensi: proses pengujian dan penilaian oleh penguji uji 
kompetensi untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi hasil 
belajar pada suatu jenis dan tingkat pendidikan tertentu. 

s Sertifikasi Kompetensi: proses pelaksanaan, penetapan dan 
pengakuan terhadap pencapaian kompetensi seseorang pada 
suatu jenis dan tingkat pendidikan tertentu melalui uji kompetensi 
dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan dan berlaku 
secara nasional. 


s Lembaga Sertifikasi: lembaga penyelenggara uji kompetensi 
yang diakui Pemerintah Pusat dan dikelola secara mandiri untuk 
melaksanakan uji dan sertifikasi kompetensi. 


s Tempat Uji Kompetensi: adalah lembaga kursus dan/atau satuan 
pendidikan nonformal lainnya atau tempat lain yang berdasarkan 
dinyatakan layak dan mampu melaksanakan uji 



UJI KOMPETENSI TAHUN 2009 




UNIT KOMPETENSI 

WAKTU 

BIAYA UJI 
KOMPETENSI 

CLCP (Computer Literate Certified Professional) 

300’ 

175.000 

WORDPROCESSING (WP) 

90’ 

75.000 

SPREADSHEET (SS) 

120’ 

75.000 

PRESENTATION (PP) 

90’ 

75.000 



untuk luar p,jawa tambahan ongkos kirim @ Rp. 25.000,- 















KOMPUTER LITERASI 



I 


5 


PROSEDUR UJI KOMPETENSI 


























































UJI KOMPETENSI TIK 



www. Iskti k. com 

T KESALAHAN NOL = K 0 M P £ T f W 



LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI 
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 


DASAR HUKUM 

UU No.20/2003 

Sistem Pendidikan Nasional 
Pasal 61 - Ayat 3 

Sertifikat Kompetensi diberikan oleh 
penyelenggara pendidikan dan lembaga 
pelatihan kepada peserta didik dan warga 
masyarakat sebagai pengakuan terhadap 
kompetensi untuk melakukan pekerjaan 
tertentu setelah lulus Uji Kompetensi yang 
diselenggarakan oleh satuan pendidikan 
^rakreditasi atau lembaga sertifikasi. 














PENGERTIAN 


■s Uji Kompetensi: proses pengujian dan penilaian oleh penguji uji 
kompetensi untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi hasil 
belajar pada suatu jenis dan tingkat pendidikan tertentu. 

s Sertifikasi Kompetensi: proses pelaksanaan, penetapan dan 
pengakuan terhadap pencapaian kompetensi seseorang pada 
suatu jenis dan tingkat pendidikan tertentu melalui uji kompetensi 
dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan dan berlaku 
secara nasional. 


s Lembaga Sertifikasi: lembaga penyelenggara uji kompetensi 
yang diakui Pemerintah Pusat dan dikelola secara mandiri untuk 
melaksanakan uji dan sertifikasi kompetensi. 


s Tempat Uji Kompetensi: adalah lembaga kursus dan/atau satuan 
pendidikan nonformal lainnya atau tempat lain yang berdasarkan 
dinyatakan layak dan mampu melaksanakan uji 



UJI KOMPETENSI TAHUN 2009 




UNIT KOMPETENSI 

WAKTU 

BIAYA UJI 
KOMPETENSI 

CLCP (Computer Literate Certified Professional) 

300’ 

175.000 

WORDPROCESSING (WP) 

90’ 

75.000 

SPREADSHEET (SS) 

120’ 

75.000 

PRESENTATION (PP) 

90’ 

75.000 



untuk luar p,jawa tambahan ongkos kirim @ Rp. 25.000,- 















KOMPUTER LITERASI 



I 


5 


PROSEDUR UJI KOMPETENSI 


























































